SILABI MAT AKULI AH 



Kelompok Matakuliah 
Matakuliah 
Kode Matakuliah 
SKS 

Standar Kompetensi 



: Jurusan 

: Fatwa dan Yurisprudensi 
: 21308 
: 2 

: Mahasiswa memahami perbedaan mendasar antara Fatwa dan Yurisprudensi dan mengetahui kasus al-ahwdl al-syakhshiyyah 
yang telah ditetapkan oleh lembaga fatwa yang ada di Indonesia (MUI, NU dan Muhammadiya) dan yang telah menjadi 
yurisprudensi melalui ketetapan Mahkamah Agung 



No 


Kompetensi Dasar 


Materi Pokok 


Pengalaman Belajar 


Indikator 


Strategi Belajar 


Penilaian 


Alokasi Waktu 


Sumber/ 

Bahan/Alat 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 


Tatap Muka ke-1 


















Mahasiswa mampu memahami 
proses pembelajaran mata kuliah 
fatwa dan yurisprudensi dan 
problematika uinuin mengenai 
fatwa dan yurisprudensi 


Pengantar perkuliahan 
mengenai ketentuan 
perkuliahan dan gambaran 
lunum fatwa dan yurisprudensi 
di Indonesia 


Mendiskusikan strategi 
perkuliahan dan 
problematika fatwa dan 
yurisprudensi 


Mampu memahami 
strategi perkuliahan 
dan problematika fatwa 
dan yurisprudensi di 
Indonesia 


Brainstorming 


Sikap 


1 kali pertemuan 


HM. Atho’, Membaca 
Gelombang Ijtihad: 
Antara Tradisi dan 
Liberasi 


2 


Tatap Muka ke-2 


















Mahasiswa mampu memahami 
perbedaan mendasar atara Fatwa 
dan Yurisprudensi, di samping 
Qadla, dan Qanun 


- Pengertian Fatwa dan 
Yurisprudensi, Qadla, dan 
Qanun 

- Ruang lingkup masing-masing 


Membuat mapping concept 
Fatwa, Yurisprudensi, 
Qadla, dan Qanun dan 
ruang lingkup masing- 
masing 


Mampu membedakan 
antara Fatwa, 
Yurisprudensi, Qadla, 
dan Qanun dan ruang 
lingkup masing-masing 


Concept mapping 


Tugas Kelompok 


1 kali pertemuan 


Hasaballah, Ali, Ushul 
al-Tasyn' al-Islamiy, 
Mas’ud, Muhammad 
Klialid, Islamic Legal 
Interpretation, Mufti 
and Their Fatwa', 
Kamil Ahmad dan M. 
Fauzan, Kaidah- 
kaidah Hukum 
Yurisprudensi, 


3 


Tatap Muka ke-3 


















Mahasiswa mampu memahami 
posisi fatwa dan yurisprudensi 
dalam sistem hukum di 
Indonesia 


-Posisi fatwa dalam sistem 
hukum di Indonesia 
-Posisi yurisprudensi dalam 
sistem hukum di Indonesia 


Mendiskusikan posisi fatwa 
dan yurisprudensi dalam 
sistem hukum di Indonesia 


Mampu menjelaskan 
posisi fatwa dan 
yurisprudensi dalam 
sistem hukum di 
Indonesi 


-Information 

Search 

-Discussion 


Tugas kelompok 


1 kali pertemuan 


Kamil Ahmad dan M. 
Fauzan, Kaidah- 

kaidah Hukum 

Yurisprudensi , ; 
Mudzhar, HM. Atho’, 
Membaca Gelombang 
Ijtihad: Antara 

Tradisi dan Liberasi, 


4 


Tatap Muka ke-4 


















Mahasiswa mampu memahami 
Sejarah dan Kedudukan Fatwa 


Fatwa dalam lintasan sejarah 
tasyri’ 


Membuat alur sejarah fatwa 
sejak zaman rasulullah 
hingga sekarang 


Mampu 

menggambarkan alur 
sejarah fatwa 


-Information 

Search 

-Discussion 


Tugas Kelompok 


1 kali pertemuan 


Mas’ud, Muhammad 
Klialid, Islamic Legal 
Interpretation, Mufti 



1 





















and Their Fatwa?)', 
Hallaq, Wael B„ A 
History of Islamic 
Legal Theory, 


5 


Tatap Muka ke-5 


















Mahasiswa mampu memahami 
Lembaga Fatwa MUI dan 
manhaj istinbathnya 


MUI dan Komi si Fatwa serta 
metode istinbath hukumnya 


Melakukan penelusuran 
referensi tentang MUI dan 
metode istinbath hukumnya 


Mampu menjelaskan 
metode istinbath 
hukum yang digunakan 
MUI dalam 
menetapkan hukum 
atas kasus-kasus yang 
berkembang di 
masyarakat 


-Library research 
-Discussion 


Tugas Kelompok 


1 kali pertemuan 


Dirjen Bimas Islam 
dan Penyelenggaraan 
Haji, Himpunan 
Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia, ; Mudzhar, 
Muhammad Atha’, 
Fatawa Majlis al- 
‘Ulama ’ al- 
Indumsiya, Dirasah fi 
al-Tajkir al-Tasyn‘i 
al-Islamiy bi 
Indumsiya, ; Mudzhar, 
HM. Atho’, Membaca 
Gelombang Ijtihad: 
Antara Tradisi dan 
Liberasi, 


6 


Tatap Muka ke-6 


















Mahasiswa mampu memahami 
lembaga fatwa NU 


Organisasi NU, Lajnah Bahtsul 
Masa’il, dan metode istinbath 
hukumnya 


Melakukan penelusuran 
referensi tentang NU dan 
Lembaga Bahtsul Masa’il 
(LBM)-nya dan metode 
istinbath hukumnya 


Mampu menjelaskan 
metode istinbath 
hukum yang digunakan 
Lajnah Bahtsul Masa’il 
dalam menetapkan 
hukum atas kasus- 
kasus yang 
berkembang di 
masyarakat 


-Library research 
-Discussion 


Tugas Kelompok 


1 kali pertemuan 


Ka’bah, Rifyal, 

Hukum Islam di 
Indonesia Perspektif 
Muhammadiyah dan 
NU, ; Zahro, Ahmad, 
Tradisi Intelektual NU 
Lajnah Bahtsul 
Masa’il 1926-1999, 
Mahfudz, Sahal, 
“Bahtsul Masa’il dan 
Istinbath Hukum NU, 
Sebuah Catatan 
Pendek” dalam/dan 
Said, Imam Ghazali, 
Ahkamul Fuqaha, 
Solusi Problematika 
Aktual Hukum Islam, 
Keputusan Muktamar, 
Munas dan Konbes 
Nahdlatul Ulama 
(1926-1999), 


7 


Tatap Muka ke-7 




















Middle Test 














8 


Tatap Muka ke-8 


















Mahasiswa mampu memahami 
lembaga fatwa Muhammadiyah 


Organisasi Muhammadiyah, 
Majelis Tarjih dan Metode 


Melakukan penelusuran 
referensi tentang 


Mampu menjelaskan 
metode istinbath 


-Library research 
-Discussion 


Tugas Kelompok 


1 kali pertemuan 


Ka’bah, Rifyal, 
Hukum Islam di 



Y 









Istinbath Hukumnya 


Muhammadiyah dan 
Majelis tarjihnya dan 
metode istinbath hukumnya 


hukum yang digunakan 
Majelis Taijih 
Muhammadiyah dalam 
menetapkan hukum 
atas kasus-kasus yang 
berkembang di 
masyarakat 








Indonesia Perspektif 
Muhammadiyah dan 
NU, 


10 


Tatap Muka ke-9 


















Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan perbedaan 
fatwa nikah dari berbagai 
lembaga fatwa di Indonesia 


Fatwa-fatwa nikah yang telah 
dikeluarkan oleh lembaga 
fatwa di Indonesia (MUI, 
Lajnah Bahtsul Masa’il NU, 
dan Majelis Taijih 
Muhammadiyah,) 


Melakukan penelusuran 
terhadap fatwa-fatwa nikah 
yang telah dikeluarkan oleh 
lembaga fatwa di Indonesia 


Menjelaskan fatwa 
nikah yang telah 
dikeluarkan oleh 
lembaga fatwa di 
Indonesia dan mampu 
melakukan penilaian 
terhadap fatwa-fatwa 
yang telah dikeluarkan 
oleh lembaga-lembaga 
fatwa tersebut 


-Library research 
-Concept Mapping 
-Discussion 


Tugas Kelompok 


1 kali pertemuan 


Dirjen Bimas Islam 
dan Penyelenggaraan 
Haji, Himpunan 
Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia ,; Ka’bah, 
Rifyal, Hukum Islam 
di Indonesia 
Perspektif 
Muhammadiyah dan 
NU,; Said, Imam 
Ghazali, Ahkamul 
Fuqaha, Solusi 
Problematika Aktual 
Hukum Islam, 
Keputusan Muktamar, 
Munas dan Konbes 
Nahdlatul Ulama 
( 1926-1999 ), 


11 


Tatap Muka ke-10 


















Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan perbedaan 
fatwa waris dari berbagai 
lembaga fatwa di Indonesia 


Fatwa-fatwa waris yang telah 
dikeluarkan oleh lembaga 
fatwa di Indonesia (MUI, 
Lajnah Bahtsul Masa’il NU, 
Majelis Taijih Muhammadiyah 
dan Dewan Hisbah Persis) 


Melakukan penelusuran 
terhadap fatwa-fatwa waris 
yang telah dikeluarkan oleh 
lembaga fatwa di Indonesia 


Menjelaskan fatwa 
waris yang telah 
dikeluarkan oleh 
lembaga fatwa di 
Indonesia dan mampu 
melakukan penilaian 
terhadap fatwa-fatwa 
yang telah dikeluarkan 
oleh lembaga-lembaga 
fatwa tersebut 


-Library research 
-Concept Mapping 
-Discussion 


Tugas Kelompok 


1 kali pertemuan 


Dirjen Bimas Islam 
dan Penyelenggaraan 
Haji, Himpunan 
Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia,; Ka’bah, 
Rifyal, Hukum Islam 
di Indonesia 
Perspektif 
Muhammadiyah dan 
NU,; Said, Imam 
Ghazali, Ahkamul 
Fuqaha, Solusi 
Problematika Aktual 
Hukum Islam, 
Keputusan Muktamar, 
Mimas dan Konbes 
Nahdlatul Ulama 
(1926-1999), 


12 


Tatap Muka ke-11 


















Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan perbedaan 


Fatwa-fatwa wakaf yang telah 
dikeluarkan oleh lembaga 


Melakukan penelusuran 
terhadap fatwa-fatwa wakaf 


Menjelaskan fatwa 
wakaf yang telah 


-Information search 
-Concept Mapping 


Tugas Kelompok 


1 kali pertemuan 


Dirjen Bimas Islam 
dan Penyelenggaraan 



r 







fatwa wakaf dari berbagai 
lembaga fatwa di Indonesia 


fatwa di Indonesia (MUI, 
Lajnah Bahtsul Masa’il NU, 
Majelis Taijih Muhammadiyah 
dan Dewan Hisbah Persis) 


yang telah dikeluarkan oleh 
lembaga fatwa di Indonesia 


dikeluarkan oleh 
lembaga fatwa di 
Indonesia dan mampu 
melakukan penilaian 
terhadap fatwa-fatwa 
yang telah dikeluarkan 
oleh lembaga-lembaga 
fatwa tersebut 


-Discussion 






Haji, Himpunan 
Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia,; Ka’bah, 
Rifyal, Hukum Islam 
di Indonesia 
Perspektif 
Muhammadiyah dan 
NU,; Said, Imam 
Ghazali, Ahkamul 
Fuqaha, Solusi 
Problematika Aktual 
Hukum Islam, 
Keputusan Muktamar, 
Munas dan Konbes 
Nahdlatul Ulama 
(1926-1999), 


13 


Tatap Muka ke-12 


















Mahasiswa mampu emahami 
Sejarah dan Kedudukan 
Yurisprudensi di Indonesia serta 
membedakan yurisprudensi 
tetap dan tidak tetap 


Sejarah dan Dasar 
pembentukan Yurisprudensi di 
Indonesia; dan Syarat-syarat 
bagi suatu keputusan hakim 
bisa dijadikan yurisprudensi 
dan prosedur penetapan 
yurisprudens 


Membuat alur sejarah dan 
dasar pembentukan 
yurisprudensi dan syarat- 
syarat pembentukannya 


Menceritakan Sejarah 
dan Kedudukan 
Yurisprudensi di 
Indonesia 


-Library research 
-Concept Mapping 
-Discussion 


Tugas Kelompok 


1 kali pertemuan 


Kamil Ahmad dan M. 
Fauzan, Kaidah- 
kaidah Hukum 
Yurisprudensi, 


15 


Tatap Muka ke-13 


















Mahasiswa mampu memahami 
Yurisprudensi tentang 

Munakahat 


Yurisprudensi tentang 
Munakahat 


Membuat mapping kasus 
munakahat di Yurisprudensi 
Mahkamah Agung 


Menjelaskan hasil 
Kajian Yurisprudensi 
tentang Munakahat 


-Library research 
-Concept Mapping 
-Discussion 


Tugas Kelompok 


1 kali pertemuan 


Mahkamah Agung RI, 
Empat Kasus 

Sengketa Perkawinan 
dan Masalah-masalah 
yang Terkandung di 
Dalamnya, 


16 


Tatap Muka ke-14 


















Mahasiswa mampu memahami 
Yurisprudensi tentang Mawaris 


Yurisprudensi tentang Mawaris 


Membuat mapping kasus 
mawaris di Yurisprudensi 
Mahkamah Agung 


Menjelaskan hasil 
Kajian Yurisprudensi 
tentang Mawaris 


-Library research 
-Concept Mapping 
-Discussion 


Tugas Kelompok 


1 kali pertemuan 


Mahkamah Agung RI, 

Kumpulan 

Yurisprudensi 


17 


Tatap Muka ke-15 


















Mahasiswa mampu memahami 
Yurisprudensi tentang Wakaf 


Yurisprudensi tentang Wakaf 


Membuat mapping kasus 
wakaf di Yurisprudensi 
Mahkamah Agung 


Menjelaskan hasil 
Kajian Yurisprudensi 
tentang Wakaf 


-Library research 
-Concept Mapping 
-Discussion 


Tugas Kelompok 


1 kali pertemuan 


Mahkamah Agung RI, 

Kumpulan 

Yurisprudensi 


18 


Tatap Muka ke-16 




















Ujian Akhir Semester (L AS) 















£ 





Daftar Pustaka: 



1. Hasaballah, Ali, Ushul al-Tasyrl‘ al-Islamiy, Tkp.: Dar al-Ma‘arif, T.th. 

2. Mas’ud, Muhammad Khalid, Islamic Legal Interpretation, Mufti and Their Fatwa, Cambridge: Harard University Press, 1996 

3. Hallaq, Wael B., A History of Islamic Legal Theory: Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh, Cambridge: Cambridge University Press, 1997 

4. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Depag RI, 2003 

5. Mudzhar, Muhammad Atha’, Fatawa Majlis al- ‘Ulama ’ al-Indunisiya, Dirasah fi al-Tafkir al-TasyrVi al-Islamiy bi Indunisiya, Jakarta: CENSIS Depag RI, 1996 

6. Ka’bah, Rifyal, Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999 

7. Zahro, Ahmad, Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa ’il 1926-1999, Yogyakarta: LKiS, 2004 

8. Mahfudz, Sahal, “Bahtsul Masa’il dan Istinbath Hukum NU, Sebuah Catatan Pendek” dalam Said, Imam Ghazali, Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual 
Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999), Surabaya: Diantama dan LTN NU Jatim, 2005 

9. Said, Imam Ghazali, Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999), 
Surabaya: Diantama dan LTN NU Jatim, 2005 

10. Mudzhar, HM. Atho’, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, Yoyakarta: Titian Ilahi Press, 1998 

11. Kamil Ahmad dan M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Prenada Media, 2004. 

12. Mahkamah Agung RI, Kumpulan Yurisprudensi 

13. Mahkamah Agung RI, Empat Kasus Sengketa Perkawinan dan Masalah-masalah yang Terkandung di Dalamnya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1993 



Pembuat SAP, 



Malang, 4 Juli 2012 

Pembantu Dekan Bidang Akademik, 



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. 
NIP 19730603 199903 1 001 



Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. 
NIP 19710826 199803 2 002 




